WikipediA 


Bahasa Kula 


Bahasa Kula atau juga disebut Tanglapui adalah sebuah 
bahasa Austronesia yang dipertuturkan oleh suku 
Tanglapui di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur J 1 ' 
Penuturnya terdapat di seperempat timur Pulau Alor, 
antara Kamang dan Sawila. Kebanyakan pada elevasi 
yang lebih tinggi, tetapi di pantai utara Maukuru, Takala, 
Koilela, Peisaka, dan penduduk kampung Kiralela juga 
berbicara dalam bahasa Kula. 

Dialek 


Adapun dialek-dialek dari bahasa Kula adalah sebagai 
berikut: 

■ Iramang 

■ Kula 

■ Kulatela 

■ Watena 

■ Larena 

■ Kula Watena 

■ Sumang 

■ Arumaka 

Referensi 

1. A Kula Speaking Peoples - Joshua Project (http://www.joshuaproject.net/languages. php?rol3=t 

pg) 

Pranala luar 

■ Bahasa Kula di Ethnologue (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=tpg) 


Bahasa Kula 

Kola, Lamtoka, Lantoka, Tanglapui 

Dituturkan di 

Indonesia 

Wilayah 

Pulau Rote dan sekitarnya 

Penutur 

5.000 (Grimes, Therik, Grimes, 

bahasa 

Jacob 1997) (tidak tercantum 

Rumpun 

tanggal) 

Trans-Nugini 

bahasa 

ISO 639-1 

■ Trans-Nugini Barat 

■ Timor Barat-Alor-Pantar 

■ Tanglapui 

■ Bahasa Kula 

Kode bahasa 

ISO 639-2 

_ 

ISO 639-3 

tpg 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Kula&oldid=15148522" 


Halaman ini terakhir diubah pada 6 Juni 2019, pukul 01.05. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 




























